


MEMBUAT 
ILBUM FoT7To 
Dj FLICcKR 


Setelah pada bab sebelumnya kita belajar memodifikasi 
foto (foto makeover), sekarang saatnya kita akan belajar 
membuat album foto online. 


Salah satu situs album foto online yang banyak diguna- 
kan dan terkenal, yaitu Flickr.com. Flickr bekerja sama 
dengan Yahoo! sehingga untuk bisa masuk dan meng- 
gunakan fasilitas dari Flickr, kamu harus punya account 
email Yahoo terlebih dahulu. Dengan mengikuti tutorial 
di bawah ini, semoga kamu bisa mempunyai album foto 
online yang keren. Selamat Mencoba. 


Membuat Account Yahoo! 


Untuk bisa menggunakan Flickr, kita diwajibkan memi- 
liki account Yahoo! atau alamat Email di Yahoo! terlebih 
dahulu. Bagi kamu yang belum mempunyai account 
Yahoo!, silakan ikuti tutorial di bawah ini: 


1. Jalankan browser kesayangan kamu, misalnya 
Mozila Firefox atau Internet Explorer (IE), lalu 
buka alamat www.flickr.com. 


2. Klik Create Your Account. 


| JaiDar L£.I 5 flickr 
Klik Create Your 
Account. 


Share your photos.” 
Watch the world. 


ana Ki 


4116 uploads in | 3st minute - 558832 things tagged with urban « 4.6 million things geotagged this month - Take the tour 





3. Jika kamu udah punya account Yahoo!, masukkan 
Yahoo ID dan Password-mu, lalu klik Sign In. 


4. Daftar Yahoo! jika kamu belum punya account 
Yahoo!. 


23 


Pada halaman login 
yahoo, klik Create 
New Account. 


Tuliskan Screen 
name, kemudian klik 
Create New Account. 


24 





a. Klik Create New Account, untuk mendaftar 
account Yahoo!. 


Yahoo! IU 


ol 


Le.9. freesrhymegiyahoo.comi 


Fassword 


NN 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| PD) Keep me signed in 
| (Uncheck if on 3 shared computer 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Sign In 


Icantaccess my account | Help 


b. Isi kolom pendaftaran Yahoo!, lalu klik Create 
My Account. 


Jika pendaftaran telah berhasil, catat dan ingat 
alamat email dan password account Yahoo! kamu. 
Nantinya account dan email tersebutlah yang akan 
kamu gunakan untuk Sign In ke Flickr.Com. 


5. Setelah masuk Flickr, tulis nama yang ingin kamu 


jadikan screen name (nama yang terlihat di album) 
pada kolom yang tersedia, lalu klik Create A New 
Account. 


6. Jika pemberian nama gagal, berarti screen name 


tersebut telah dipakai oleh orang lain. Flickr mena- 
warkan beberapa screen name yang bisa kamu 
gunakan, atau kamu bisa mencoba screen name 
lain sampai diterima. Lalu klik Create A New 
Acount. 


flickr: 





You're almost done! 


Choose your new Flickr screen name 
AndiWibowoMTSCI | 


You can change this whenever you syant, and spaces are fine. 


CREATE A NEW ACCOUNT 


Community is the most important part of Flickr. Make sure you're familiar with our community guidelines. 








Memasang Foto Profil 


Foto profil berguna untuk mengenali pemilik account 


Flickr. Untuk memasang foto profil, silakan ikuti pan- 
duan di bawah ini: 


1. Klik Personalize Your Profile pada halaman Home. 


flickr mo 


. - Home You Organize & Create Contacts Groups 
Klik Personalize Your - 
Profile. 





Explore Upload 
"3 Welcome AndiWibowoMTSC! 
Here's how to get started: 


O Personalize your profile 


3 Upload your first photos 





Es Find your friends on Flickr 


Or, learn more about contacts 








2. Klik Create Your Buddy Icon untuk memasang 
gambar profil. 


Klik Find an image on my computer untuk masuk 
ke halaman upload. 


Klik Create Your 
Buddy Icon. 





@ Create your buddy icon Step 1: Create your buddy icon 
ka Choose your custom Flickr URL Your buddy icon is a small image that appears on Flickr to represent 

you. Right now, it looks like this: 
@ Personalize your profile 


You can use an image youYve uploaded, or find a new image on your computer 
to make your new buddy icon. 





e Find an image on my computer 





Or, skip this step 








4. Klik Choose File, lalu pilih foto dari komputermu, 
kemudian klik Upload. 


Klik Choose file, untuk 
upload foto profil. 





@O create your buddy icon Step 1: Create your buddy icon 
@ Choose your custom Flickr URL Choose a file on your computer 


@ Personalize your profile Choose File | Nofile chosen 


(Maximum 298) 











Or, skip this step 





5. Atur bingkai pemotong foto, lalu klik Make The 
Icon. 


25 


Crop foto profil. 


Pengaturan alamat 
URL. 


26 


flickr 






Step 1: Create your buddy icon 


To the left is what your buddy icon will look like. You can drag around and resize 
the sguare below to get it just how you like it. When you are happy with your icon 3 


(” constrain selection to sguare 


click the pink button to the right. 





Membuat Alamat Url Account 


Alamat URL merupakan alamat album foto online Flickr 
kita di internet. Untuk membuatnya, silakan ikuti tutorial 
di bawah ini: 


1. Klik Choose Your Custom Flickr URL. 

2. Isikan nama unik kamu pada kolom URL. 

3. Klik Preview untuk memastikan nama unik URL kita 
bisa dipakai atau tidak. Jika ternyata nama unik URL 
yang dipilih tidak disetujui, berarti nama itu telah 
dipakai oleh orang lain. Jadi, kamu harus ganti 
dengan nama lainnya. 

#flickr 

af Step 2: Choose your custom Flickr URL 
» Choose your custom Flickr URL One of the ways you can easily share your photostream with friends 
is to customize Your Flickr URL. 
31 Personalize your profile This cant be changed later, s0 choose wisely! 
http://www.flickr.com/photos/ 'andiaraesignl / 
Note: Your alias can only contain letters, numbers, ta or" 
Or, skip this step 

4. Klik Ok, Lock It In And Continue untuk memastikan 
alamat URL tersebut yang kita pakai. 

5. Atau klik I Need To Choose A Different alias jika 


kamu ingin mengganti nama unik URL tersebut. 


Gambar 2.9 


Klik Lock It In And 
Continue. 


CrlusElwA) 


Melengkapi informasi 
Profil. 





flickr: 


af | Step 2: Choose your custom Flickr URL 


@ Choose your custom Flickr URL Please check to make sure this is correct: 


, : This cant be changed later, so choose wisely! | 
CG Personalize your profile | 


http://www .flickr.com/photos/andiartdesign/ 


OK, LOCK IT IN AND CONTINUE 


Wait! | need to choose a different alias. 








Mengatur Informasi Profil 


Untuk mengisi informasi profil kita, ikuti langkah mudah 
berikut ini: 


1. Klik pada Personalize Your Profile. 


2. Isi keterangan profil kamu pada kolom yang telah 
disediakan. 


" First Name. Isi dengan nama depan kamu. 
" Last Name. Isi dengan nama belakang kamu. 


" Timezone. Pilih area waktu tempat kamu 
berada. 


" Gender. Pilih jenis kelamin, Female untuk 
wanita, dan Male untuk Pria. 


" Singleness. Pilih status hubungan kamu. 


" Describe Yourself. Isi dengan sedikit cerita 
tentang kamu, lebih lengkap juga boleh, 
supaya temanmu cepat mengenali jati dirimu. 


3. Klik Next, untuk kembali ke halaman Home. 





ddy icor af Step 3: Personalize your profile 


“hoose Jur custom Flick RI P4 None of this information is reguired. Just supply as much or as little as you 
wish. You'll always be able to add more about yourself, or change this stuff in 
your Account Preferences. 


@ Personalize your profile 
First Name: 'andi 





Last Name: 'vibowo hitsc 





Your Timezone: | 407:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta vi 
Gender: (@) Female Singleness: @ Single 
Male O Taken 
0 Other 0 Open 

. Rather not say (@) Rather not say 


Describe Yourself: |Gua tuh orang biasa-biasa aja, Sederhana, Bagus 





Want to format your description? 











Or, skip this step 





21 


Foto-foto yang akan 
dibuat album 
disiapkan pada 
sebuah folder. 


Klik Choose Photo 
and Videos. 


Seleksi seluruh foto di 
folder yang telah 
disiapkan, lalu klik 
Open. 


28 


Membuat Album Foto 


Setelah kita memiliki account Flickr, sekarang saatnya 
kita akan belajar membuat album foto online di 
Flickr.com. Untuk membuatnya, silakan ikuti langkah 
mudah berikut: 


1. 


Siapkan foto-foto yang akan kita upload ke album 
Flickr pada sebuah folder agar proses pengambilan 
file nanti menjadi lebih mudah dan cepat. 


Ok Album Foto 








Fle Edit View Favorites Tools Help 


sa - Pj 5 £ Search — 


5 CI GDocuments and Settings YadministratorMy DocumentsiMy Pictureslbum Foto 


Address 


@3 My Music 
3 (3) My Pictures 


M3 My Videos 
(0) photoshop 
8 My Computer 
2 “4 My Network Places 
| ad Raruea Bip 


Folders | (737)- IKI Folder Sync 





ajaa Foto) 


Pa 


band 





retno 




















File Upload 





My Recent 
Documents 


B 
Desktop 
My Documents 
My Computer 


& 


My Network 


(£ 


2. Klik menu Upload 5 Choose photos and videos. 
flickri co 
Home You Organize & Create Contacts Groups Explore Upload 
Upload to Flickr 
Youve used 014 of your 100 MB photo limit and 0 of your 2 video limit this month. Upgrade? 
Choose photos and videos « 
Note: Videos are limited to 90 seconds in length, and 150MB in filesize. Learn more... 
3. Cari di mana file folder gambar yang telah kita 
siapkan tadi berada. 
4. Setelah ditemukan, pilih seluruh gambar pada 


folder tersebut, caranya tekan tahan Ctrl pada 
keyboard dan klik satu per satu foto yang akan kita 
upload, lalu klik Open. 





Look in: | (Gg Album Foto 











rio isti dion 











File name: isti N 











Files of type: All Files Ng 








Cancel 








5. Setting Privacy untuk mengatur siapa saja yang 
bisa melihat album foto kita. Dengan cara memberi 
tanda pada salah satu jenis privasi. 


a. Private: Hanya kamu yang bisa melihat isi 
album foto. 


b. Visible to Friend: Hanya kamu dan temanmu 
yang bisa melihat isi album fotomu. 


Cc. Visible to Family: Hanya kamu dan keluarga 
yang bisa melihat isi album fotomu. 


d. Public: Setiap orang bisa melihat isi album 


fotomu. 
Gambar 2.14 Set privacy | Show more upload settings 
Tab pengaturan 
Privasi. (0 Private (only #ou see them) 


visible to Friends 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
Visible to Family | 


00 Public (anyone can seethem) 


6. Klik Upload Photo and Video untuk memulai 
proses Upload. 


| 
| 
Klik Upload Photos | 
| 





and Videos. 


7. Klik add a description, setelah Upload file foto 





ma" 


selesai. 
Oi Big | 
Gambar 2.16 ara Pena e | 
Pt 
Pa an Tea ab | 
Setelah upload selesai, | guanteng.Jpg 41 KB aa | 
klik add a description. | caem.jpa AEKB o | 
| 
| /hehejpg 4.3 KE au | 
| 
| hyipa 36 KB £ | 
| upz.jpg 4 KE ad | 
| ganteng.jpg 45 KB an | 
| 
| Gua.ipg 11.9 KB | 
| alim.ipg 4.8 KB . | 
| irikan matarnu.jpo 4 KB . ' 
— | 
| 20 files Total: 369.2 KB | 
| | 
| | 
| | 
| 
| 


(“) Finished! Next: add a description, perhaps? 


Ea 5 -— ————— “it 


- 


29 


elu el PA WI 


Isi kolom add a set 
untuk memberi nama 
album. 


Cry ET: 


Isi kolom description, 
lalu klik Save. 


30 


8. Isi kolom Tag dengan nama kamu atau title album, 
lalu klik Add untuk menempel Tag otomatis ke 
seluruh foto. 


9. Isikolom add to a set untuk memberi nama album. 


Describe this upload 


open in Organizr for more fine-grained control 








Batch operations 
Add Tags (BJ Addtoa Set 
Andi Wibowo MTSC ADD Andi Wibowo MTSC jooos v“ 








UIves, Geseripuons, lags 





10. Isi kolom Description dengan keterangan foto, lalu 
klik Save. 





ar 


| 

| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| Title: Title: | 
Mi. | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 



































: | 3 | 
landi | | ehm | 
Desenption: Desenption: 
editan treshold smile 
Tags: Tags: 









































|andi Wibowo MTSC | |andi Wibowo MTSC 





























Aa anna Snp Pa Mani an en NA an Pn Lan PU en ampat Create Prints at Snapfish 


Mencari Koleksi Foto 


Meskipun kamu tidak sedang login, ataupun kamu tidak 
memiliki akun Flickr, tapi kamu masih bisa mengakses 
koleksi foto album yang ada di sana dari halaman 
pencarian. Caranya: 


1. Buka lagi situs www.flickr.com. 


2. Pada halaman utama, terdapat kotak pencarian, 
ketikkan kata kunci foto/gambar yang dicari, 
misalnya kata kunci Cats untuk mencari kucing. 


Gambar 2.19 


Kotak pencarian, 
mencari binatang 
kucing dengan kata 
kunci Cats. 


Gambar 2.20 


Hasil pencarian, klik 
salah satunya jika 
ingin membuka dalam 
ukuran besar. 


Mengakses menu 
Slideshow, sehingga 
lebih mudah melihat 
koleksi gambar 
lainnya. 


Klik kanan pada area 
gambar, lalu klik menu 
Original. 





3. Hasilnya akan ditampilkan. Klik pada salah satu 


gambar jika tertarik ingin membukanya dalam 
ukuran penuh. 





Search Photos — Groups | People 


'Everyone's Uploads 3) (cats | sEarcu | 











Sort: Relevant Recent Interesting 





From Cuba Gallery... From Cuba Gallery... From Cuba Gallery... 


8. 





2 


From Paolo... 


From law keven 
From Ronaldo F... 











From Per Ola... From Frizztext From S@ilor 





4. Untuk memudahkan melihat koleksi foto lainnya, 
terutama dalam satu album yang sekarang sedang 


dibuka, klik saja menu Actions lalu pilih View 
Slideshow. 


2g Favorite Actions "  Sharethis " 






NN cod View all sizes 


5. Jika tertarik ingin menyimpan, kamu harus mem- 
buka dalam ukuran asli. Caranya, klik kanan pada 
area gambar, lalu pilih menu Original. 


LI Favorite Actions "  Sharethis " 


view all sizes: Medium 500 Medium 540 « Ka Pa 


1 
1 
1 





Jika ukuran asli (original)/normal sudah terbuka, kamu 
bisa mengopi dengan cara klik kanan, lalu pilih menu 
Save Image As. 


31 


Menyimpan gambar 
ke dalam 
hardisk/flashdisk. 


32 











view Image 
copy Image 
copy Image Location 
Send ana 
Set As Desktop Background... 
Elock Images From Farm static.fl... 
view Image Info 
Tg 


